Mirma Respati 


CREATING 


SIMPLE 
ADVERTISEMENTS 


Membuat Iklan Sederhana 


engkapnya di ipusnas.com 


Mirma Respati 


CREATING 


SIMPLE 
ADVERTISEMENTS 


Membuat Iklan Sederhana 


'df Lengkapnya di ipusnas.com 


Hak cipta dilindungi undang-undang, 2007 pada Mirma Respati 

Hak penerbitan pada PT Citra Aji Parama, anggota IKAPI No. 043/DIY/03. 
Nomor kode penerbitan: 04/Pendamping/CAP/2007 

Kode file: CAP/E/Creating Simple Advertisements/2018 


Dilarang mencetak ulang, menyimpan dalam sistem retrival, atau memindahkan dalam 
bentuk apa pun dan dengan cara bagaimanapun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, 
dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Penyusun: Mirma Respati 

Desain: Inawati 

Ilustrasi: Sunardi 

Layout: Ibnu Wibowo 

Kontrol Kualitas: Dwi Haryanti 

Penanggung Jawab Produksi: Y. Wijanarko 
e-ISBN: 978-602-234-352-3 

Tahun Terbit Digital: 2018 


Sa 


2 5 


P' —$ 
— 


PT Citra Aji Parama 

J 

Telp. (0274) 4536316, 4536334, hunting: (0272) 327007 
e-mail: penerbit@citraajiparama.co.id 

Pemasaran: marketing@citraajiparama.co.id 

Facebook: Citra Aji Parama 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Iklan mungkin tidak asing bagi kamu. Setiap hari kamu melihat 
iklan di jalan-jalan, pertokoan, terminal, bandara, dan masih banyak 
tempat lagi. Iklan memang sudah menjadi bagian hidup manusia. 
Tetapi, apakah kamu tahu bagaimana sebenarnya membuat iklan 
itu? 

Iklan diciptakan dari berbagai ide. Selanjutnya, ide itu 
dikembangkan menjadi uraian-uraian yang bersifat membujuk dan 
menjual. Ini tentu bukan pekerjaan yang sederhana. Tetapi, tahukah 
kamu bahwa kamu pun bisa membuat iklan yang baik? Dengan 
tujuan inilah buku ini ditulis. 


Buku ini disusun untuk membantumu belajar mengenal apa 
itu iklan dan bagaimana membuat iklan. Di dalam buku ini kamu 
akan mendapatkan banyak informasi mengenai periklanan dan 
bagaimana membuat iklan yang sederhana namun efektif. Berbagai 
contoh juga akan diberikan untuk membantumu memahami apa 
yang kamu pelajari. 

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk mendampingimu 
dalam belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, contoh-contoh yang 
akan diberikan pun akan disampaikan dalam bahasa Inggris. 
Dengan demikian, kamu tidak hanya mampu membuat iklan, 
tetapi juga mampu membuat iklan dalam bahasa Inggris. Menarik, 
bukan? 


Yang perlu kamu pahami, buku ini tidak menyediakan pem- 
bahasan yang sangat terperinci mengenai pembuatan iklan. Tetapi 
justru karena itu, kamu akan ditantang untuk mengembangkan 
kreativitas dan imajinasimu sendiri. Membuat iklan tidaklah sulit. 
Yang terpenting adalah keberanian dan semangat untuk berkreasi. 
Jadi, selamat membaca buku ini. Selamat menjelajahi dunia iklan! 


Yogyakarta, November 2007 


Penulis 
Creating Simple Advertisements 3 iii | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


en JUN aib sense nba 


AL. Let own ana en be PA na ea 
Nata! Pengantar ee ae kana DE 
Manar ISI oa as oa ba bhn Dai 
BABI AdaApadengan Iklan ............c.o oa 
A. Dunia (dan)Iklan ........... an. 
B. Sulitkah Membuat Iklan? ......... ii... 
C. Mengapa Buku Ini? ......... an. 
BAB II Sekilas tentang Periklanan ..................... 
A. IklanpadaMulanya ......... 
B. Tujuan Beriklan .......... inn 
C. Alasan Beriklan ............ in. 
D. Jenis-jenis Iklan ............ an 
E. Berbagai Bentuk Iklan ....................... 
F. Medialklan ......... ian 
BAB III Iklan Sederhana ..............c..ccoocoocoo.. 
A. Kekuatan Iklan - Kesederhanaan ............... 
B. Penulisan Naskah Iklan (Copywiiting) ............. 
C. Ilustrasi dan Visualisasi Iklan ................... 
BAB IV Mari Membuat Iklan ......... cc... 
A. Pemikiran Awal ......... ii... 
B. Membuat Konsep .............. 
C. Merancang Iklan .......... ii... 
D. Iklan-iklan Nomproduk ......... 
BAB V Buat Iklanmu Sendiri ............. co... 
BAB VI Kesimpulan dan Penutup ......... ian 
GlosaNuM seken onta An RR Lani 
Daftar PUSAKA same Saad ea na boa at ae Ba 


1 “ag Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Wah, kamu sudah akan 
membaca buku ini ya? 
Baiklah, pada bagian ini 


kamu akan diajak 
memahami latar 
belakang penulisan buku 
ini. Pasti menarik. 
Selamat membaca! , 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ada Apa dengan Iklan 


A. Dunia (dan) Iklan 


Pernahkah kamu me- 
merhatikan sekelilingmu? 
Kamu akan melihat bahwa 
saat ini kita berada di dunia 
yang tumbuh dengan cepat 
dalam segala aspeknya. 
Dunia industri dan per- 
dagangan merupakan salah 
satunya. Perhatikanlah 
bahwa sebagian besar 
jalan-jalan di tempat tinggal- 
mu sudah diaspal dengan 
baik. Toko-toko berjajar dengan rapi. Gedung-gedung tinggi berdiri 
dengan megah. Pabrik dan pasar modern dibangun di mana-mana. 
Di mana pun kamu berada, kamu akan menemui orang-orang yang 
sedang melakukan transaksi jual beli. Inilah dunia ekonomi yang 
sedang berkembang. Kamu mungkin berpikir bahwa perkembangan 
dunia ekonomi dikendalikan oleh perputaran uang. Itu memang benar. 
Tetapi, tidak banyak orang yang menyadari bahwa pertumbuhan 
ekonomi juga sangat tergantung dari sepintar apa orang-orang yang 
terlibat di dalamnya menjalankan strategi pemasaran untuk dapat 
mencetak penjualan dan memperoleh keuntungan. 


aa ab 0 


2S . 


Gb. 1.1. Saat ini iklan telah mewarnai kehidupan 


manusia 


Lalu, apa hubungan strategi pemasaran dan pertumbuhan ekonomi 
dengan iklan? Sangat dekat! Tahukah kamu bahwa iklan memainkan 
peranan penting dalam pemasaran barang dan jasa? Tanpa iklan, para 
produsen dan distributor tidak akan dapat menjual barangnya. Di sisi 
lain, konsumen pun tidak akan mendapatkan informasi yang memadai 


| Tr Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


tentang barang dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi 
maka kamu dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Dunia 
perekonomian pasti akan lumpuh. Kamu pun tidak dapat menikmati 
berbagai barang dan jasa yang kamu gunakan sekarang. Sungguh tidak 
menyenangkan, bukan? 


Iklan membuat perdagangan berkembang. Iklan membuat orang 
membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Iklan membuat uang 
berputar. Iklan juga membangun citra perusahaan. Tidak ada satu pun 
perusahaan yang berkembang tanpa iklan. Iklan memberikan warna 
bagi persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. 
Dengan demikian, setiap perusahaan terdorong untuk memberikan 
sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat. Iklan memegang peranan 
penting, tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam 
perkembangan dunia secara global. Dunia bertumbuh, salah satunya 
karena iklan. Luar biasa, bukan? 


Sulitkah Membuat Iklan? 
Kamu tidak perlu menjadi seorang r 


jenius untuk membuat iklan sederhana Kata Bijak 


namun efektif. Membuat iklan adalah seberang panu berusia | 


suatu keterampilan seni yang dapat di- seorang yang penuh ke- 
pelajari dan percayalah bahwa setiap  gembiraan, seorang yang $ 
orang memiliki kreativitas. Kamu juga DPN 9.2 menata 

. kasat : - sesuatu yang menyiratkan 
pasti memilikinya. Yang dilakukan oleh penolakan terhadap ke- 
para pembuat iklan yang sudah profesi- | hidupan adalah salah bagi 
onal pun pada dasarnya hanyalah meng- : seorang penulis. 
gali dan mengeksplorasi kreativitas — George Gribbin 


mereka. Jadi, janganlah takut untuk 7 
menggali kreativitasmu sendiri. ym ani 

Bagaimana dengan ide-ide? Takut dengan ide yang buruk? Takut 
apabila hasil karyamu akan ditolak? Jangan takut untuk menuangkan 
ide-idemu, apa pun itu. Semua pembuat iklan yang baik tidak takut 


dengan ide-ide yang buruk! Dari pengalaman, mereka mengerti bahwa 


Creating Simple Advertisements Y 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dari sekian banyak ide-ide buruk tersebut, pasti ada ide cemerlang 
yang bisa dikembangkan menjadi sebuah iklan yang hebat. Jadi, 
membuat iklan tidaklah sesulit yang kamu bayangkan. Yang kamu 
perlukan hanyalah kemauan dan kreativitas. Berkreasilah dan galilah 
potensimu. Kamu akan melihat bahwa kamu pun bisa membuat iklan 
yang bagus. 


. Mengapa Buku Ini? 


Sekarang kamu tahu betapa eratnya hubungan pertumbuhan dunia 
dan periklanan. Kamu juga sudah mengerti bahwa membuat iklan 
sebenarnya tidaklah sesulit yang dibayangkan. Meskipun demikian, 
| tulisan-tulisan seputar iklan dan cara membuat iklan tetap diperlukan 
untuk membantumu menuangkan ide dan kreativitasmu. Berdasarkan 
pemikiran inilah buku ini ditulis. Apa yang akan dipaparkan di dalam 
tulisan ini akan membawamu untuk mengenal apa itu iklan. Kamu 
akan mendapatkan berbagai informasi tentang periklanan dan 
bagaimana proses pembuatan iklan. Iklan sendiri sebenarnya juga 
merupakan proses berkomunikasi. Jadi, selain mendapatkan 
pengetahuan tentang iklan, kamu juga akan belajar bagaimana 
mengomunikasikan ide-idemu ke dalam bentuk tulisan dan gambar. 
Kamu akan diajak bereksplorasi, berimajinasi, dan mencoba untuk 
membuat iklan-iklan sederhana. Ya, kamu akan belajar membuat 
iklanmu sendiri. Menarik, bukan? 


Harus dipahami bahwa buku ini bukanlah "buku panduan kursus 
membuat iklan”. Buku ini merupakan pelengkap dari berbagai tulisan 
dan referensi yang sudah tersebar luas mengenai periklanan. Oleh 
karena itu, kamu pun berhak untuk mengembangkan sendiri 
kreativitasmu dalam membuat iklan. Jangan terpaku hanya pada apa 
yang tertulis di dalam buku ini. Apa yang tercantum di sini merupakan 
rambu-rambu pengingat dan penambah wawasan, namun selebihnya 
kreativitasmulah yang bekerja. Kamu siap? Ayo kita mulai! 


4 'r Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tentu saja aku tahu. 

Pada bab ini kita akan 

membaca tentang 

sejarah iklan dan tujuan 
periklanan. Selain itu, kita 
juga akan diperkenalkan 
pada jenis iklan, bentuk 
iklan, dan media iklan. 
Asyik, bukan? 


Apa yang akan 
kita baca pada 
bab ini ya? 
Apakah kamu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sekilas tentang Periklanan 


A. Iklan pada Mulanya 


Kamu tentu tahu apa itu 
iklan. Lihatlah lingkungan di 
sekitarmu. Mulai dari warung 
sampai department store 
(mal), mulai dari jalan-jalan Ar m3 
kampung hingga jalan-jalan PINTU ITA) PAN Pa 
besar di kota, kamu pasti Ppt ik 
akan dapat menemukan 5! 
begitu banyak iklan dalam 
berbagai bentuk. Ada yang | 
hanya berbentuk nama Gb. 2.1. Baliho di tengah kota 
warung atau toko (seperti "Warung Bu Yatmi. Sedia Nasi Goreng 
Spesial”). Ada iklan-iklan yang berbentuk selebaran yang ditempel di 
dinding-dinding kota atau di tiang listrik. Ada yang berbentuk spanduk 
di tengah jalan. Ada juga yang berbentuk baliho (itu Iho, papan besar 
yang sering kamu lihat di sepanjang jalan yang isinya promosi produk). 
Jangan lupa, ada pula iklan yang ditayangkan di televisi dan radio, dan 
tentu saja kamu juga akan menemukan iklan di surat kabar langganan 
keluarga atau majalah kesayanganmu. Banyak ya? Tetapi tahukah 
kamu bahwa iklan pun sudah ada sejak zaman dahulu? 


Pada sekitar 3000 tahun Sebelum Masehi, Bangsa Babilonia 
sudah meninggalkan semacam prasasti yang isinya iklan untuk toko 
obat salep, penulis, dan tukang sepatu. Di antara reruntuhan Thebe 
di Mesirjuga ditemukan lembaran papirus' yang berisi berbagai pesan 
dan pengumuman. Pengumuman yang tertulis di lembaran papirus 


1 Papirus adalah daun yang berfungsi seperti kertas. Orang Mesir Kuno biasa membuat tulisan di atas daun 
papirus ini. 


Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


itu menawarkan hadiah untuk pengembalian budak-budak yang 
melarikan diri. Sementara itu, pada masa Yunani Kuno telah dikenal 
tukang teriak yang mengabarkan kedatangan kapal-kapal bermuatan 
anggur, rempah-rempah, dan logam. Seorang tukang teriak biasanya 
ditemani oleh seorang pemain musik yang menjaga sang tukang teriak 
untuk tetap pada nada yang benar. Bangsa Romawi juga memiliki 
suatu rasa beriklan yang cukup baik. Pada reruntuhan Kota Pompeii 
terdapat tanda-tanda yang tertulis di atas batu terakota (semacam 
batu-bata) yang mengiklankan apa yang dijual oleh toko-toko yang 
ada pada waktu itu. Misalnya, gambar sederetan daging babi asap 
untuk sebuah toko daging, gambar seekor sapi untuk perusahaan 
/ susu, dan gambar sebuah sepatu boot untuk tempat tukang sepatu 
(Russel dan Lane, 1992). Menarik, bukan? 


Sumber: Russel dan Lane, 1992 


Gb. 2.2. Tanda ini adalah salah satu tanda iklan tertua. Tanda ini menunjukkan 
sebuah toko daging di Pompeii 


Di Inggris pada sekitar abad ke-19, iklan sering dipasang di badan 
kereta berkuda. Ini mengingatkan kita dengan iklan-iklan yang 
dipasang di badan bis kota ya? Dengan memasang iklan di badan 
kereta kuda, diharapkan orang-orang akan dengan mudah melihatnya 
sambil lalu lalang. Kemudian, apa isi iklan itu? Iklan-iklan tersebut 
tentunya menawarkan barang dan jasa yang sedang populer. Ber- 
bagai perusahaan yang beriklan pada abad ke-19 tersebut masih 


Creating Simple Advertisements | 7 | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ada yang bertahan hingga saat ini, seperti Beecham, Cadbury, Lever 
Brothers, dan Lipton (Jefkins, 1994). Hebat ya? 

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak dulu orang 
sudah mencari cara untuk dapat memasarkan dan menjual barang- 
barangnya. Salah satu cara tersebut adalah dengan beriklan. Iklan, 
apa pun bentuknya, telah diakui sebagai alat yang efektif untuk 
memasarkan produk. 


Tujuan Beriklan 
Tahukah kamu bahwa kata "iklan” 


berasal dari bahasa Latin "ad vertere” Kata Bijak 
yang berarti mengalihkan pikiran / Lalu, pebiannsa Ssntai tak i 
apa hubungannya mengalihkan pikiran metode penyampaian ' 
dengan beriklan ya? Jelas berhubungan. pesan dari suatu sponsor, | 


melalui suatu medium, 


Iklan merupakan salah satu cara meng- Kerada Danyekucrana 


alihkan pikiran orang dari lingkungan 
sekitarnya kepada isi atau pesan iklan 
tersebut. Dalam bahasa yang lebih 
ilmiah, periklanan adalah suatu metode 
penyampaian pesan dari suatu sponsor (perusahaan yang mem- 
produksi barang yang diiklankan) melalui suatu medium (bisa berupa 
majalah, surat kabar, televisi, radio, selebaran, atau baliho) kepada 
banyak orang. Iklan dirancang untuk menimbulkan keinginan 
seseorang untuk membeli suatu produk atau untuk mendukung 
sebuah maksud. Namun, pada umumnya sebagian besar iklan 
digunakan untuk pemasaran barang dan jasa (Russel dan Lane, 
1992). 

Iklan juga merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi 
untuk memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Iklan adalah 
salah satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi 
dan mempromosikan jasa kepada seseorang atau pembeli 
potensial. Dengan demikian, iklan harus mampu memengaruhi dan 
memenangkan pendapat orang banyak untuk berpikir dan bertindak 
sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Jadi, iklan tidak sekadar 


8 'r Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


: — Russel dan Lane 


1 an met nas dik bu 


Cc 


memberikan informasi kepada masya- 
rakat. Iklan harus mampu membujuk 
khalayak ramai agar berperilaku sesuai 
dengan strategi dan keinginan per- 
usahaan yang beriklan (Jefkins, 1994). 
Tujuannya tentu agar perusahaan ter- 
sebut dapat mencetak penjualan dan 
mendapatkan keuntungan. Singkatnya, 
iklan bertujuan untuk memengaruhi 
pemilihan dan keputusan calon pembeli 
atau konsumen agar dapat memberikan 
keuntungan bagi perusahaan yang 
beriklan tersebut. 


Alasan Beriklan 


Daditikownit m3, bee 104 smdaah 
Kata Bijak 


“Iklan adalah esensi dari 
demokrasi. Pemilihan 
terjadi setiap menit di se- 
panjang ratusan, ribuan 
toko, dimana pelanggan 
menetapkan pilihan 
mereka.” 


ar AN TANI 


' — Bruce Barton 


Apakah kamu tahu mengapa iklan dianggap penting bagi dunia 
usaha? Di bawah ini kamu akan menemukan berbagai alasan 


mengapa orang beriklan. 


1. Agar konsumen mengingat produk 
Seperti yang kamu ketahui, orang hanya melihat iklan se- 


2. 


sekali dan sambil lalu. Bagaimana dengan kamu? Mungkin hari 
ini kamu melihat iklan suatu produk tertentu. Apakah kamu akan 
mengingatnya esok hari? Belum tentu. Oleh karena itu, para peng- 
usaha melakukan periklanan agar produknya tetap diingat oleh 
masyarakat. Mereka tahu, satu hari dimana orang tidak melihat 
iklan mereka, adalah hari dimana orang-orang ini akan memer- 
hatikan iklan pesaing. 


Untuk mempertahankan konsumen 


Seperti pada alasan pertama, setiap perusahaan memiliki 
pesaing. Jangan lupa, perusahaan-perusahaan ini pun juga ber- 
usaha untuk merebut perhatian pasar. Sebuah perusahaan harus 
beriklan untuk mempertahankan pelanggan-pelanggannya. Kalau 
perusahaan tersebut tidak melakukannya, mereka akan kehilang- 


Creating Simple Advertisements Y 9 J 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


an konsumen karena konsumen tersebut sangat mungkin beralih 
ke perusahaan pesaing yang lebih gencar beriklan. 


3. Agar dikenal oleh masyarakat 


Bayangkanlah kamu memiliki sebuah perusahaan. Apa yang 
kamu inginkan? Tentu saja kamu ingin agar perusahaanmu di- 
kenal orang, bukan? Bukan perusahaan A atau perusahaan B, 
tetapi perusahaanmu. Bagaimana caranya? Kamu harus ber- 
iklan. Iklan akan membuat orang mengenal barang atau jasa 
yang ditawarkan oleh perusahaanmu. Disamping itu, iklan juga 
mampu membangun citra perusahaan di mata masyarakat. 


4. Sebagai bahan pertimbangan 


Iklan berfungsi sebagai bahan pertimbangan sebelum 
membeli suatu barang. Ada kalanya orang-orang tidak langsung 
membeli ketika melihat suatu barang yang diinginkan. Mereka 
membutuhkan waktu untuk berpikir dulu sebelum memutuskan 
mana yang hendak dibeli. Kamu pun mungkin pernah mengalami 
hal semacam itu. Misalnya saja kamu ingin membeli seperangkat 
komputer. Kamu pasti akan mempertimbangkan berbagai merek 
sebelum membelinya, bukan? Bagaimana kamu mengetahui 
kelebihan maupun kekurangan setiap merek komputer? Salah 
satunya dengan iklan. Iklan akan menjadi bahan pertimbangan 
yang baik ketika seseorang membutuhkan waktu sebelum 
membeli sesuatu. 


5. Agar memperoleh konsumen baru 
Pasar berubah dengan cepat. Orang-orang baru yang ada 
di suatu wilayah juga berarti calon konsumen baru yang dapat 
diraih. Iklan merupakan salah satu usaha untuk merebut 
perhatian calon konsumen baru ini. Dengan adanya iklan, terbuka 
pula kesempatan untuk meraih konsumen baru bagi perusahaan 
yang beriklan. 


ina Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6. Meningkatkan penjualan 


Iklan benar-benar bisa berhasil. Usaha-usaha yang mapan 
dan sukses biasanya juga kuat di dalam periklanan. Coba kamu 
perhatikan baik-baik lingkungan di sekitarmu! Perusahaan-per- 
usahaan yang beriklan secara agresif dan konsisten biasanya 
adalah perusahaan yang berhasil, mapan, dan memiliki tingkat 
penjualan yang tinggi, bukan? 


7. Untuk meningkatkan citra positif perusahaan 


Dalam dunia usaha, sering kali terjadi persaingan yang kurang 
sehat. Gosip yang kurang baik sering disebarluaskan oleh pesaing 
untuk menjatuhkan perusahaan tertentu. Meskipun demikian, 
gosip-gosip semacam itu tidak akan mampu menggoyahkan 
suatu perusahaan jika iklan perusahaan tersebut terus-menerus 
membangun citra yang positif. Kepercayaan masyarakat akan 
sangat mungkin dikembalikan dengan adanya iklan yang 
membangun citra yang positif tersebut. 


8. Untuk meningkatkan semangat karyawan 


Beberapa perusahaan mungkin menjadikan iklan sebagai 
pemacu semangat bagi karyawan-karyawannya. Selama per- 
usahaan tersebut tetap beriklan maka para karyawan akan tetap 
tenang dan bersemangat dalam bekerja karena merasa bahwa 
perusahaan dalam kondisi yang baik. Ceritanya akan menjadi 
berbeda jika tiba-tiba perusahaan berhenti untuk beriklan. Gosip 
tak sedap pun akan sangat mungkin beredar di dalam tubuh 
perusahaan karena karyawan berpikir bahwa perusahaan meng- 
hadapi masalah. Kondisi semacam ini pasti akan melemahkan 
semangat karyawan untuk bekerja. Jadi, dalam hal ini iklan dapat 
berfungsi sebagai salah satu penyemangat kerja bagi karyawan 
(National Center for Health Statistics, 2006, Egelhoff, T., 2004). 


D. Jenis-jenis Iklan 


Kamu sudah belajar tentang awal mula iklan, tujuan beriklan, dan 
alasan beriklan. Sekarang kamu akan belajar tentang berbagai jenis 


Creating Simple Advertisements ya | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


iklan. Coba ingat-ingatlah iklan yang pernah kamu lihat. Apa saja ya 
yang ditawarkan oleh iklan itu? Ada yang menawarkan barang 
kebutuhan sehari-hari, ada iklan yang menawarkan alat-alat elektronik, 
ada yang menawarkan jasa perbankan, ada juga iklan-iklan yang 
menawarkan lowongan pekerjaan. Iklan-iklan tersebut oleh Jefkins 
(1994) digolongkan menjadi tujuh kategori, yakni iklan konsumen, iklan 
antarbisnis, iklan perdagangan, iklan eceran (retail), iklan keuangan, 
iklan tanggap langsung, dan iklan lowongan kerja. Mari kita membahas 
satu per satu jenis iklan tersebut. 


1. Iklan konsumen 
Ingatkah kamu tentang 


Wi iklan-iklan di majalah atau , 
1 televisi yang menawarkan Meat K 
y barang-barang kebutuhan 


sehari-hari atau alat elek- 
tronik? Iklan semacam itu 
mungkin adalah iklan yang 
paling sering kamu jumpai 
ya? Inilah yang disebut iklan 
konsumen. Jadi, iklan konsu- 
men adalah iklan yang mem- 
promosikan barang-barang 
yang biasa dibeli oleh masya- 
rakat. Pada dasarnya ada dua 
macam barang yang dibeli 
oleh masyarakat. Yang 
pertama adalah barang 
konsumsi sehari-hari (con- 
sumer goods). Contoh dari 
barang konsumsi sehari-hari 
ini adalah sabun, shampo, 
bahan makanan, snack, dan Gb. 2.4. Mobil adalah contoh dari barang 
sebagainya. Yang kedua tahan lama (durable goods) 


Nia Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Rep. wpyMeniter.com 


Gb. 2.3. Iklan ini adalah salah satu 
contoh iklan konsumen 


5 
& 
S 
s 
2 
ks) 
£ 
& 
£ 
3 
s 
Io 
ES 
T 
2 
3 
3 
0 
x 


2. 


3. 


adalah barang tahan lama (durable goods). Barang-barang tahan 
lama adalah barang yang memang dapat dipakai atau dikonsumsi 
dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari barang tahan lama 
adalah rumah, mobil, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Barang- 
barang konsumen tersebut diiklankan melalui media sesuai 
dengan lapisan sosial yang hendak dibidik. 


Iklan antarbisnis 

Iklan antarbisnis adalah iklan yang mempromosikan barang- 
barang dan jasa yang sifatnya nonkonsumen. Artinya, baik pe- 
masang iklan maupun sasaran iklan sama-sama berbentuk 
perusahaan. Produk yang diiklankan pun adalah barang-barang 
yang masih harus diolah untuk menjadi barang yang dinikmati 
oleh konsumen nantinya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Barang- 
barang apa saja yang sifatnya seperti itu? Yang dapat menjadi 
contoh di sini adalah bahan-bahan mentah, suku cadang, fasilitas 
pabrik, dan lain sebagainya. 


Lalu, apakah perbedaan iklan antarbisnis dan iklan konsumen? 
Bila iklan konsumen biasanya mengandung unsur emosi atau 
perasaan, maka iklan antarbisnis lebih bersifat teknis. Iklan 
antarbisnis biasanya bersifat rinci dan informatif tentang barang 
yang diiklankan. Meskipun bersifat teknis, tidak berarti iklan-iklan 
tersebut mengabaikan sisi kreatif dan imajinatif. Tahukah kamu 
bahwa tidak mudah membuat iklan yang sifatnya teknis dan 
rinci? Pembuatan iklan antarbisnis membutuhkan kecakapan 
dalam membuat gambar-gambar yang rumit, misalnya gambar- 
gambar yang membeberkan bagian dalam sebuah mesin. 
Disamping itu, untuk menulis naskah iklannya juga dibutuhkan 
keterampilan menulis dalam bahasa teknik yang akurat. Sungguh 
pekerjaan yang tidak mudah, bukan? 


Iklan perdagangan 


Iklan perdagangan adalah iklan yang secara khusus diper- 
untukkan bagi kalangan distributor, pedagang kulakan besar, para 


Creating Simple Advertisements Ina) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


agen, serta para eksportir/importir. Barang-barang yang diiklan- 
kan tersebut tentu barang-barang untuk dijual kembali. Iklan 
perdagangan berusaha menunjukkan kepada para pengecer 
berbagai keuntungan yang dapat diperoleh apabila mereka me- 
nyediakan dan menjual produk tersebut. Singkatnya, iklan per- 
dagangan adalah iklan yang dibuat untuk mendorong kegiatan 
distribusi. 


4. Iklan eceran 


Iklan eceran adalah 
iklan yang unik. Kamu tahu 
alasannya? Iklan ini me- 


| # narik karena berada di 
t antara iklan perdagangan 
| dan iklan konsumen. Coba 


lihatlah iklan-iklan yang 
dipasang di berbagai area 
toko serba ada, super- 
market, atau mal di se- Gp. 2.5. Iklan semacam ini termasuk iklan 
kitarmu! Iklan itu dibuat eceran 

oleh perusahaan pembuat atau pemasok barang. Selanjutnya, 
iklan tersebut diletakkan di berbagai lokasi (toko atau gerai 
penjualan) yang memasarkan produk tadi. Jadi, kalau kamu 
sedang jalan-jalan di mal atau supermarket, perhatikanlah baik- 
baik! Mungkin kamu akan menemukan iklan jus buah, minum- 
an kemasan, atau makanan dalam kaleng dengan merek 
terkenal di sana. Itulah yang disebut sebagai iklan eceran. Iklan 
tersebut tidak dibuat oleh pihak mal atau pasar swalayan, tetapi 
oleh pembuat produk. Pihak mal atau pasar swalayan tersebut 
hanya bertugas memasang iklannya. 


Iklan eceran memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, 
iklan eceran harus dibuat dengan unik sehingga mampu 
menciptakan citra bagi toko yang bersangkutan. Yang kedua, 
iklan eceran sengaja dibuat mencolok untuk menegaskan lokasi 


va Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dipasangnya iklan tersebut. Ketiga, iklan eceran memiliki bentuk 
bervariasi sesuai dengan jenis barang yang ditawarkan. Ke- 
empat, iklan eceran menonjolkan besarnya daya saing yang 
ditawarkan dibandingkan dengan produk pesaing. 


Iklan keuangan 


Seperti namanya, iklan 
keuangan adalah iklan-iklan 
yang berkaitan dengan jasa 
di bidang keuangan. Kamu 
mungkin ingat iklan-iklan 
yang menawarkan jasa 
bank tertentu di televisi atau 
di majalah. Itu adalah salah Upwardly Mobile 
satu bentuk iklan keuangan. aga Seckorysn 
Selain jasa bank, yang 
dapat dimasukkan ke dalam 
iklan keuangan adalah iklan- 
iklan untuk jasa asuransi 
dan investasi. Tujuan iklan i 
keuangan biasanya adalah 
untuk menghimpun dana Gb. 2.6. Iklan ini menawarkan jasa 
pinjaman atau menawarkan — Perbankan 
modal, baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat 
obligasi, surat hutang, atau dana pensiun. Namun, bisa juga iklan 
keuangan tersebut hanya berupa pengumuman atau laporan 
keuangan dari suatu perusahaan kepada masyarakat. 


Iklan tanggap langsung 

Mungkin kamu kurang mengenal istilah iklan tanggap 
langsung. Tetapi, bagaimana dengan iklan yang mengajakmu 
untuk menelepon saluran bebas pulsa atau untuk menggunting 
kupon yang biasanya ada di majalah atau surat kabar, dan 
kemudian menggunakan kupon tersebut untuk mendapatkan 
produk tertentu? Pasti kamu pernah menjumpai iklan-iklan se- 


Creating Simple Advertisements 33, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Why? Becnuse the upward mobility was not about our 
subprime borro ve imi 


ore 
been upwardiy 


Na - h wi 
mosIna con 01 cu don't 
ex 


need 
the MBA truly are 


macam itu. Inilah contoh-contoh dari iklan tanggap langsung. 
Dengan iklan-iklan semacam ini, kamu bisa memperoleh suatu 
barang tanpa harus pergi ke toko-toko atau pedagang di 
sekitarmu. Jadi, pada dasarnya iklan tanggap langsung adalah 
iklan yang mempromosikan barang dan jasa tanpa melalui 
pedagang eceran. 


Mengapa muncul iklan tanggap langsung? Gaya hidup 
manusia telah berubah. Bentuk-bentuk pemasaran barang dan 
jasa pun berubah mengikuti tuntutan konsumen. Saat ini semua 
orang menginginkan kemudahan. Karena adanya tuntutan akan 
kemudahan inilah banyak perusahaan mulai memasarkan 
produk atau jasanya kepada konsumen tanpa melalui saluran 
pedagang eceran. Inilah yang menjadi pemicu munculnya iklan 
tanggap langsung. 

Coba kamu perhatikan baik-baik. Iklan-iklan tanggap 
langsung selalu mendorong orang untuk segera mengambil 
tindakan. Tindakan-tindakan tersebut, seperti telah disebutkan 
sebelumnya, misalnya adalah untuk menelepon saluran bebas 
pulsa, memanfaatkan kupon yang dipasang di media massa 
oleh perusahaan yang menyediakan produk, atau untuk mengisi 
lembar pemesanan. Karena sifatnya yang mendorong pembaca 
untuk langsung menanggapi dan mengambil tindakan, iklan 
semacam ini disebut iklan tanggap langsung. 


7. Iklan lowongan kerja 


Siapa yang tidak tahu iklan lowongan kerja. Iklan yang satu 
ini pasti sudah sangat kamu kenal. Ya, iklan lowongan kerja 
memang dapat kamu jumpai di hampir semua media massa, 
khususnya media cetak seperti surat kabar dan majalah. Lihat 
saja di surat kabar langganan keluargamu. Pasti ada bagian 
yang mencantumkan iklan lowongan kerja. Seperti namanya, 
iklan jenis ini adalah iklan yang bertujuan untuk merekrut calon 
pegawai. Jadi, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 
pegawai akan mencari calon karyawan dengan cara memasang 


sr Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


iklannya di media 
massa atau melalui | MOM ENGNETONKAN GUNA GT SK 
selebaran. Iklan ini « Asset management and engineering services 


# Improve on the good work already done 


biasanya mencan- 
tumkan jenis lowong- 
an pekerjaan, kriteria 
pegawai yang di- 
butuhkan (termasuk 
di dalamnya umur aa : 
maksimal calon pe- Ian 

gawai, keahlian yang Saat agan dea —RAR. 
n, harus dimiliki, jenis kem 

pendidikan yang di- Gp. 2.7. Iklan lowongan kerja 
inginkan, serta ciri 

kepribadian yang harus dimiliki oleh si calon pegawai), alamat 
dan nomor telepon perusahaan yang membutuhkan pegawai 
baru, serta batas akhir pengiriman lamaran ke alamat per- 
usahaan bersangkutan. 


plays 33 fullime 
M1 “ 


Rep. www. access.localgovt.co.nz 


Bentuk iklan lowongan kerja dapat bermacam-macam. Iklan 
lowongan kerja dapat berbentuk iklan kolom atau iklan baris. 
Iklan ini juga dapat dibuat dalam bentuk selebaran. Kamu 
mungkin pernah menjumpai iklan lowongan pekerjaan berupa 
selebaran yang dipasang di dinding-dinding kota, tiang listrik, 
serta di pintu masuk toko atau instansi yang membutuhkan 
pegawai. Iklan semacam ini juga dapat ditayangkan melalui 
siaran televisi atau radio. 


E. Berbagai Bentuk Iklan 


Sejauh ini kamu sudah mempelajari apa itu iklan dan jenis-jenis 
iklan. Sekarang kamu akan diajak untuk melihat bentuk-bentuk iklan. 
Iklan dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Secara garis besar, 
terdapat empat bentuk dari iklan, yakni iklan cetak, iklan dalam bentuk 
tayangan atau siaran, iklan melalui surat penawaran langsung (direct 
mail), dan iklan luar ruang (seperti spanduk dan baliho). 


Creating Simple Advertisements 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ka 1 


1. Iklan cetak 
Iklan-iklan ini dibuat dalam bentuk cetak dan biasanya muncul 
di media-media seperti surat kabar, majalah, atau publikasi. 
2. Iklan berbentuk tayangan atau siaran 
Iklan-iklan ini adalah iklan-iklan yang ditayangkan atau 
disiarkan di televisi atau radio. 
3. Iklan melalui surat penawaran langsung 


Iklan-iklan ini dibuat dalam bentuk surat, brosur, katalog, dan 
surat kupon yang dikirimkan kepada konsumen potensial. 


Rep. www.adstyle.net.au 


Gb. 2.8. Katalog dapat berfungsi sebagai iklan 


4. Iklan luar ruang 
Iklan-iklan ini dibuat menjadi spanduk atau dipasang pada 
papan baliho (billboard) yang biasanya ada di tempat-tempat 
umum. Kamu pasti pernah melihat iklan-iklan semacam ini di 
jalan raya, terminal bis, bandara, stasiun kereta api, dan 
sebagainya. Tujuannya adalah supaya iklan tersebut dapat 
langsung dilihat banyak orang. 


Na Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


' Media Iklan 


Berbicara tentang bentuk-bentuk anta 
iklan tidak lepas dari berbagai media Kata Bijak 3 
yang menjadi tempat untuk beriklan. serta dar muluk ke | 
Sebenarnya ada banyak media yang mulut adalah media yang 
dapat dipakai untuk beriklan. Tetapi, terbaik.” , 
dalam tulisan ini kamu akan belajar jenis- — William Bernbach 
jenis media iklan yang paling populer 1 
digunakan. Siap memulai? AL ima 


1. Majalah 
LK Ya, kamu pasti 
| tidak asing dengan 
1 majalah. Majalah men- 
' jadi salah satu media 
massa yang paling di- 
gemari di dunia. Kamu 
juga pernah membaca 
majalah, bukan? Apa 
yang kamu jumpai di 
dalam majalah? Selain 


informasi dan cerita, Gb. 2.9. Majalah menjadi media yang populer 
untuk beriklan 


www.totalrawfood.com 


kamu juga akan me- 
nemukan iklan. Para pengusaha dan pembuat iklan tampaknya 
menyenangi majalah sebagai tempat untuk beriklan. Bagi mereka, 
majalah adalah tempat yang paling ideal untuk memasarkan 
produk. Majalah membuka berbagai kemungkinan untuk 
berkreasi, khususnya dalam warna, bentuk, dan format halaman 
iklan. Ada yang dibuat berwarna-warni, ada yang dibuat hitam 
putih, ada yang besarnya satu halaman penuh, setengah 
halaman, atau bahkan sangat kecil (seperti yang kamu jumpai di 
daftar iklan baris). Lagipula, majalah juga digemari oleh 
masyarakat karena isinya yang bervariasi. 


Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kekuatan Majalah sebagai Media Iklan 


Ada beberapa keuntungan beriklan dengan menggunakan 


media majalah. 


Majalah sangat selektif. Beberapa majalah bahkan berfokus 
pada minat-minat tertentu, seperti tanaman, gaya hidup, atau 
otomotif. Dengan minat yang spesifik ini, majalah juga menjadi 
selektif terhadap iklan-iklan yang dimuat di dalamnya. 

Kualitas cetakan di majalah lebih baik dibandingkan media iklan 
cetak lain. Kamu bisa memerhatikan dan membandingkan 
kualitas cetakan di majalah dan media cetak lainnya. Bagai- 
mana kejelasan gambarnya? Bagaimana kualitas wama-warna 
yang dipakai dalam iklan di majalah? Bagaimana penampilan 
iklan di majalah secara keseluruhan? Kamu bisa menilainya. 


Majalah biasanya bertahan lebih lama dibandingkan media 
iklan lainnya. Majalah terbitan mingguan, dua mingguan, atau 
bulanan, suatu saat akan ada kemungkinan dibaca kembali. 
Dengan demikian, iklan yang dimuat di majalah tersebut 
akan dilihat lebih lama dan lebih sering oleh banyak orang. 


Majalah menawarkan prestise (gengsi). Ada majalah-majalah 
tertentu yang ditujukan untuk segmen pasar kelas atas. Iklan- 
iklan yang dimuat di dalamnya otomatis juga akan men- 
dapatkan penghargaan khusus. 

Majalah memberikan fleksibilitas atau keluwesan bagi para 
pekerja iklan untuk membuat iklannya sekreatif mungkin. 
Majalah pada umumnya memiliki situs di internet. Hal ini 
tentu saja memungkinkan pemasangan iklan dengan jang- 
kauan yang lebih luas. Iklan tidak hanya dimuat di majalah, 
tetapi juga di situs internet majalah tersebut. Dengan demikian, 
iklan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. 


Banyak bukan keuntungannya? Tetapi selain kekuatannya, 


ada juga beberapa kelemahan yang dimiliki oleh majalah. 


kena Creating Simple Advertisements 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


